

















AKU PUNYA BANYAK SEKALI 
PERTANYAAN UNTUK AYAH, MISALNYA 
KENAPA IBU PERGI TANPA KAMI. 














ΤΑΡΙ, AKU TIDAK BERANI 
BERTANYA PADANYA. 












NENEK DAN KAKEK 
MARAH SEKALI. 








RUPANYA 
KAU DI SINI, 
EUNSOL. 















JADI ITU SEBAB- 
NYA KAU TERLIHAT 
CEMAS WAKTU AKU 

MELIHATMU. 


JANGAN 
KHAWATIR, NANTI 
KITA AKAN 

DATANG LAGI, 





KENAPA 
IBU PERGI 
TANPA KAMI? 


YAKU TELAH MEMBUAT 
KESALAHAN DAN MEMBUAT ' 
КАКЕКРАМ NENEKMU MARAH. 


AMBILLAH INI. 








AKHIRNYA AKU 
BERHASIL MENEMUKANNYA 


DI PASAR DALAM 
PERJALANAN PULANG. 








MEONG..? 












KENAPA KAU 
MEMBERIKU SEEKOR 
KUCING..? 











AKU MENYADARINYA 
PAGI INI SAAT KAU PERGI 
BEGITU SAJA SENDIRIAN... 





APA KAU... 
MELAKUKANNYA SENDIRI? 


INI TIDAK MUNGKIN... 


p 


y 
( ME-MELAKUKAN 


APA...? 


AKU TIDAK TAHU 
APA YANG KAU-... 





JADI SELAMA INI DIA SUDAH TAHU SEMUANYA? 


CARAMU MENGATASI 
MASALAH-MASALAH 
YANG WAKTU ITU? 





EUNSOL..?! 





EUNSOL! 


DI MANA KAU! !!! 








KENAPA... 
AKU JADI ADA DUA? , 








IO. 





UDANG CERITA HOROR: 


G 
KUMPULAN MIMPI-MIMPI BURUK 


DONGENG 
KUCING DAN TIKUS 


AKU MENIKAH DENGAN MANSEOK 
KETIKA AKU BERUSIA 16 TAHUN. 








е 
= 
=s 
95 
=] 
2$ 
zx 
55 
ss 
PS 
ži 
5¥ 
ai 
38 
gs 
є 2 
ш 
> 














BARU SETELAH AKU BERUSIA 
19 TAHUN, 3 TAHUN SETELAH 
MENIKAH, AKHIRNYA AKU 


MENGANDUNG EUNSOL. 














SUAMIKU, MANSEOK, 


ADALAH ORANG YANG KASAR DAN 
SUKA PERGI DARI RUMAH SELAMA 10 HARI 
TANPA KABAR, DAN MEMBAWA BERBAGAI MASALAH 
SETIAP KALI DIA PULANG. 








IANSEOK! KAU 
PERGI KE MANA?, 


p— man. 
Ў APA YANG DILAKUKAN ` 
( SEORANG PRIA BUKANLAH 
M UI, ISTRINVAIL | 4 


AKU KESEPIAN. 


AKU JADI SEPERTI HIDUP SENDIRIAN, 
JAUH DARI ORANG TUA, DI USIA YANG BEGITU MUDA. 


© 
ара 


£ 


AKU TIDAK BISA PULANG, 
DAN TIDAK BISA MENCERITAKAN INI PADA ORANG TUAKU 
KARENA AKU TIDAK MAU MEREKA KHAWATIR PADAKU. 


AKU SANGAT GELISAH. 





ik 


N | 
N | 
SETIAP KALI MANSEOK PULANG, 
AKU JADI TIDAK NYAMAN KARENA AKU TIDAK TAHU 


DIA KE MANA SAJA ATAU APA YANG TELAH DIA LAKUKAN. 
AKU SELALU GELISAH MENUNGGU KEPULANGANNYA. 


p 
Q 


4; 


p 


AKU TERSIKSA. 





SETIAP KALI AKU MELIHATNYA, 
AKU JADI TERINGAT BETAPA BURUK KELAKUANNYA 
DAN AKU SANGAT KECEWA PADANYA. 





JADI MENGANDUNG EUNSOL ADALAH BERKAT 
SEKALIGUS ALASAN BAGIKU UNTUK MERASA CEMAS. 


' 


N W 
= 
SATU-SATUNYA HAL YANG BISA KULAKUKAN... 


CE 
Im. 


'HANYALAH BERDOA... 


Eh. 


BERDOA... 


N SUAMIKUJAKANISADARIBETAPAIBURUK 
PERIVAKUNYA\DANJAKAN|MEMPERBAIKIDDIRI. 





SEBULAN SETELAH EUNSOL 
LAHIR, AKU SEDANG DALAM 
PERJALANAN PULANG 


SAAT AKU BERTEMU 
DENGAN SEORANG BIKSU 
DI JALAN, DIA MEMBUTUHKAN 
SESEORANG UNTUK MENYUSUI 
SEORANG ANAK. 


TIDAK APA-APA, 
TUAN. 


L— SEBAGAI TANDA 
TERIMA KASIHKU, АКО N 
BERSEDIA MENDENGARKAN / 
CERITA 

















APA MASALAH TERBESAR 
DALAM PIKIRANMU SAAT INI? 















KURASA, AKU CUMA INGIN 
AGAR SUAMIKU BERPERILAKU 
LEBIH BAIK. 


DIA BUKAN ORANG 


YANG АНАТ. < 
= 122) 


ра K 
7 DIACUMATIDAK — } 
BERPERILAKU 5ΕΙΑΥΑΚΝΥΑ 
3 SEORANG SUAMI y - 
> YANGBAK. — Á Ç 
— 


BAIKLAH, 
KALAU BEGITU, 
















SAAT SUAMIMU PULANG NANTI, 
GUNTINGLAH KUKU JARI TANGAN DAN KAKINYA, 

=u | LALU BUANGLAH DI HALAMAN BELAKANG SEBELUM 
mA KAU PERGI TIDUR, DAN BIARKAN PINTU TERBUKA 
SELEBAR GENGGAMAN TANGANMU. 








YA. SETELAH ITU, 
SEMUANYA AKAN MENJADI 
SEPERTI YANG KAU 
INGINKAN. 








AKU TIDAK TAHU APA YANG DIBICARAKANYA. 
TAPI MENURUTKU TIDAK ADA SALAHNYA MELAKUKAN 
APA YANG DIKATAKANNYA DAN MENGGUNTING KUKU 

SUAMIKU, MEMBUANGNYA DI HALAMAN, LALU 
MEMBIARKAN PINTU DEPAN TERBUKA SEDIKIT. 





MALAM ITU AKU MENDAPAT MIMPI YANG SANGAT ANEH. 





DI DALAM MIMPIKU, SEEKOR TIKUS HITAM DAN 
TIKUS PUTIH KELUAR DARI HIDUNG SUAMIKU. 





LALU LARI KELUAR DAN 
MEMAKAN POTONGAN KUKU SUAMIKU... 


N 





AKU BERUSAHA TETAP DIAM SEBISA MUNGKIN 
JADI AKU BISA MENYAKSIKAN TIKUS-TIKUS ITU 
TANPA MEMBUAT MEREKA MENYADARI KEBERADAANKU. 


TAPI, SETELAH MEREKA SELESAI MEMAKAN 
KUKU-KUKU ITU, MEREKA SEGERA KEMBALI 
KE DALAM LUBANG HIDUNG SUAMIKU. 








AKU SANGAT TERKEJUT OLEH 
MIMPI INI, TAPI KEMUDIAN 
SAAT AKU BANGUN, 


APA YANG KULIHAT, 
NYARIS MEMBUATKU TERKENA 
SERANGAN JANTUNG. 


DI DEPAN MATAKU 





SEPERTI SEKARANG INI 





SUAMIKU ADA 2 ORANG. 








AKU BENAR-BENAR SEPERTI 
ORANG GILA. 


SAAT AKU MERASA 
SEDIKIT TENANG, AKU 
LANGSUNG PERGI KE TEMPAT 
DI MANA AKU BERTEMU 
DENGAN BIKSU ITU. 








DAN AJAIBNYA, SEAKAN DIA SUDAH MENUNGGUKU, 
DIA DUDUK DI TEMPAT YANG SAMA PERSIS. 


N 1 f 
43] 


ul] 











DIA TERSENYUM SEAKAN SUDAH TAHU 
APA YANG TERJADI, 





DAN BERKATA KEPADAKU: 


“UNTUK MEMILIKI ORANG YANG KAU HARAPKAN, 
TANGKAPLAH SEEKOR KUCING LIAR. 
UNTUK MENJAGA YANG SUDAH KAU MILIKI, 
TANGKAPLAH SEEKOR KUCING HITAM.” 





AKU TIDAK PUNYA WAKTU UNTUK 
MEMIKIRKAN APA MAKSUDNYA. AKU LANGSUNG 
BURU-BURU MENCARI KUCING LIAR. М 





JISAATIKUCINGIITU BERLARI KE SALAHISATU 
[lANGSUNG|DIMANGSAYOUEH| HIKUGINGITUN 





AKU TERTEGUN. 
SEMUA ITU TERASA SEPERTI MIMPI. 





=< 
std) 
505; 
За? 
y< ш 
= m 
TER 

Nw, 
{πετ 
DELL 











AKU MELIHAT SUAMIKU SENDIRI TEWAS. | | 
DIA MUNGKIN TELAH MEMBUATKU N 

KESEPIAN, GELISAH, DAN MENDERITA, ТАРІ $ 
DIA TETAPLAH SUAMIKU. ' 


Vik: 





EEE IS Ге VU μι NS ὙΠΟ da 
al AE IRI Jie 


_ EKIN a 





> 








l-i E e i 4 A EFE 
Д A ER > ` 


Va 
= 


$ sa 
Ņ ; 
n 
а, — <; 


5 


A 


< 
d 
М 








LALU, LAKI-LAKI YANG 
MENJADI SUAMIKU SEKARANG, 
MELIHATKU MENANGIS DAN DATANG 
MENGHAMPIRIKU. 





DIA MERUPAKAN SATU YANG TERSISA 
DARI 2 ORANG SUAMIKU 


SUAMI YANG INI SANGAT PERHATIAN, 
DIA MENGGENGGAM TANGANKU DAN 
BERBISIK BAHWA SEMUA AKAN BAIK-BAIK SAJA. 


Á 


AKHIRNYA AKU MEMILIKI KELUARGA BAHAGIA 
YANG KUIMPIKAN. TIDAK DIRAGUKAN LAGI-DARI 
PENAMPILANNYA SAMPAI SUARANYA, SEMUANYA 

YANG ADA PADANYA ADALAH SUAMIKU. 


= 





N NA 
W YY 


DAN KEMUDIAN AKU MELUPAKAN HARI ITU. 


Y APAKAH ADA Q 


4 YANG MEMBEBANI 
а. PIKIRANMU AKHIR- | 
№ AKHIR INI? É 












LEBIH TEPATNYA, 


LAMA TIDAK BERJUMPA. 
BERKAT KAU, ANAK YANG 
DULU ITU, TUMBUH KUAT 

DAN SEHAT. 


HARAP, KAU JUGA ~~ 
BAIK SAJA, NYONYA- 


SEBENARNYA, 
AKU... SEDANG 
BAHAGIA. 





Ta. 
^ AKU SENANG N 


( MENDENGARNYA. J 
SA 


= = 
KUHARAP KITA ` 


( АКАМ BERTEMU 
LAGI. 





L—  AH,NYONYA, | 
( ADASESUATUYANGINGIN — ) 
>— KUSAMPAIKAN PADAMU. 





BERHATI-HATILAH ` 
SAAT MEMBUANG KUKU 













i MELAKUKANNYA, MAKA TIDAK N 
AKAN ADA MASALAH DAN KAU АКАМ / 


_ SELALU HIDUP BAHAGIA. > 





/ KARENA HANYA KAU ` 
( DANAKUYANGTAHU — ) 
>. SOAL “HARI ITU.” 


n — 


BE 


JADI 





JADI!!! 


SAMPAI SAAT INI, AKU SELALU BERHATI-HATI 
MELAKUKAN SESUAI PERKATAANNYA, 
TAPI SEKARANG, SEMUANYA BERANTAKAN. 





APA YANG HARUS KULAKUKAN. 


^ APAMAKSUDMU? ~- 
KAU HARUS MELEPASKAN ) 
KUCING ITU. 






TAPI AKU TIDAK TAHU 
YANG MANA EUNSOL 
YANG ASLI. 









A AKU PALSU. 
DAN KAU MASIH 
MENCINTAIKU, KAN? 





BUKANKAH KAU LEBIH BAHAGIA? 
























SUDAH KUBILANG, 


KAU HARUS HATI-HATI 
SAAT MEMBUANG POTONGAN 
KUKUNYA. 





SEMUA INI 
SALAHMU SENDIRI. 


SEKARANG SETELAH KAU 
KEHILANGAN SEMUANYA, 














MAUKAH KAU BERTARUH 
DENGANKU UNTUK MENCOBA MENDAPATKAN 
KEMBALI SEMUANYA? К 





GUDANG CERITA HOROR: 
KOLEKSI MIMPI-MIMPI BURUK 


DONGENG KUCING 
DAN TIKUS 


-TAMAT- 


